No.8 

TAHOEN 

ARBA'A 10 AUGUSTUS 1938 
Tel No 393 

DAGBLAD 

Telegr es: ,,PERKI" Padang 


TERDI dari Lembar pertama 2 lemba OORSE OENTOE Isinja diloear tanggoengan 
pentjetak Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN. Diterbitkan tiap2 hari ketjoeali 
hari Minggoe dan hari besar 


Kantoor Red. | AGENTEN : Pariaman : HARGA f0,60 
& Admin: „l.P.P.A." LANGGANAN 

Dalam kotta 

seboelan 
Drukk: Moeara Loear kotta f0,75 
„Perantaraan" Laboeh seboelan 

Alpaini 

Djawa Solok Per lembar f0,03 
Dalamstraat Alamsjoehoer 
No. 22 Latief 
Padang 
Bajaran lebih | Bijkantoor : Fort de Kock: | Advertntie 10 
dahoeloe. H.Aminoeddin | sen per regel 


India mengharapkan merdeka Pandit Nehru pertjaja akan kekoeatan pergerakan 
rakjatnja, 


Menentang perloeasan Kekoeasaan. Radja radja. ,,Pandit Jawaharlal Nehru, 
pemimpin gerakan India, sekarang ada di Londen. Maksoed koen djoengannja 
kepada iboe kota Keradjaan Inggeris itoe, hingga sekarang beloem terang. Ada 
banjak doegaan orang, jg koendjoe ngan Nehru kepada Londen, bersangkoetan 
dengan kedatangan nja onderkoning India kekota itoe. Baroe2 ini radja moeda 
itoe naik kapal boeat datang perlop 4 boelan ketanah airnja. Lebih djaoeh, 
beberapa goebernoer da ri provincie2 India mendapat perlop dan tentoe mereka 
djoega akan mengoendjoengi Londen. Dan achirnja, specialist Inggeris jang 
paling ahli terhadap pada oeroesan hoekoem India, sekarang di Londen djoega. 
Kebetoelan sadja sekalian koendjoengan ini? Atau betoelkag doegaan orang, 
bahwa ahli ahli dan pemimpin itoe datang keLonden oentoek bertoekar piki ran 
dengan londen tentang soal soal jg paling hangat jg mesti dibereskan di India? 
Pertanjaan2 ini dimadjoekan olel, correspondent harian SDAP Het Volk di londen 
kepada Pandit Jawaharlal Nehru, sesampai nja dikota itoe. Satoe dari mak soed 
maksoed saja dengan koendjoengan saja kepada Inggeris, djawab Nehru dengan 
tersenjoem ialah melihat anak perempoean saja jang bersekolah disini. Lebih 
djaoeh dapatlah saja pasti kan bahwa saja disini boekan karena dioetoes 


Congres Partij. Saja mengoendjoengi inggeris dan lain lain negeri Europa oen 
toek mempeladjari keadaan disa na dan boeat mengetemoe poela sahabat2 dan 
kenalan. Soedah 2 setengah tahoen sedjak koendjoe ngan saja jg paling achir 
pada negeri negeri itoe dan dalam masa itoe soedahlah djadi begitoe banjak, 
sehingga baik sekali dji ka saja bisa selidiki keadaan sekarang dari dekat sekali, 
Soedah tentoe, saja tahoe bahwa onder koning India akan datang ke inggeris, 
tetapi kita tidak ,,berdjan dji" ketemoe di Londen, Laloe kita membitjarakan 
keadaan di India, dan soal soal jg paling hangat dinegeri itoe, Neh 


ru membitjarakan perdjoangan bangsanja dengan tjara jang te rang sekali dan 
tidak ragoe ragoe. Dalam seboeah bilik dari Lagerhuis dimana kita menginter 
view pemimpin India itoe dus didalam poesat pemerintahan Ing geris ia 
mengatoer djawabnja dan perkataannja dengan tertib, zon der pergoenakan 
perkataan dip lomatiek jang bisa mengadakan kebimbangan Dengan terang 
sekali ia berkata seperti berikoet: Kita maksoed kemerdekaan: boekan dominion- 
status Kita minta hak mengoeroes diri sendiri Kita maoe satoe grondwet jang 
ditetapkan oleh rapat perwakilan jang dipilih oleh bangsa India Kita hendak 
mentjapai boekan sadja kemerdekaan politik bah kan djoega kemerdekaan 
ekono mi jang penoeh Nasib negeri kita, djangan lagi ditentoekan oleh desakae 
ekonomi dari loear itoe tidak berarti jg kami bendak memotong perhoeboengan 
persaha batan dengan „Inggeris Ada lapa ngan boeat pekerdjaan bersama 
antara doea negeri jg sama hak. Itoelah azas politik Nehru, itoelah jang 
menentoekan sikap nja terhadap pada soal soal India jang dioeraikannja. Aliran 
baroe dalam hidoep politik India ialah perhatian semangkin besar terhadap 
politik international. „Dalam masa jang achir ini" kata Nehru, „besar perhatian 
kami kepala politik internasional. Perhatian itoe boekan dalam theorie sadja. 
Lebih dari dahoe loe, kedjadian kedjadian didoe nia ini mempengaroehi India 
sedang kedjadian kedjadian di India djoega mempengaroehi keadaan doenia ini. 
Sebab itoe ki ta soeka contact berpe hoe boengani dengan kedjadian di doenia 
dan memberi tahoe kepada orang orang diloear India bagaimana pos si kami 
dinegeri kami Tetapi kaoem nasionalis India tida passief idiami sadja terhadap 
pada politik loear negeri. Tentang hal itoe, Nehru berkata seperti berikoet. ,,Kami 
sekali kali tidak hen dak mengikat diri kami kepada politik loear negeri dari 
Pemerintah Inggeris. Djika kita bisa mempengaroehi politik loear negeri itoe, 
maka pengaroeh itoe akan dipergoenakan kearah jang dikehendaki kami 
sendiri." 


Besar bahaja perang didoenia sekarang. Sebab itoe saja menerangkan dengan 
soenggoeh soeng goeh bahwa India tidak akan tertarik kedalam sesoeatoe 
perang djika kita dengan keloeasan te rang dan soenggoeh soenggoeh dari 
bangsa India. Kita akan melawan itoe dengan segala koeat kami. Dari lapang 
politik loear negeri, pertjakapan kami berpindah kelapang golitik dalam negeri. 
Djoega disini Nehru mengeloear kan pikirannja dengan perkataan jang terang 
dan tentoe beslisti dengan kepertjajaan jg tegoeh kepada kekoeatan gerakan jg 
diabdinja. Ada orang jang sangka kata Nehru bahwa grondwet jang baroe telah 
membereskan soal India boeat beberapa tahoen. Sang kaan itoe telah njata 
salah. Soal India beloem pernah begitoe besar dan soekar seperti sekarang 
penoeh dengan kemoengkinan kemoengkinan jang baik dan djelek, Keloear ada 


kelihatan keamanan tetapi kedalam ada kegentingan jang hebat. Djika tidak 
diadakan perobahan perobahan besar de ngan lekas, maka conflict perselisihan 
akan timboel poela. Soal jang paling hangat ialah soal federasi. Grondwet baroe. 
berdiri atas doea bahagian, Bahagian pertama memberi autono mie dan 
demokraksi terbatas kepada provincle provincie, Baha gian Grondwet itoe, 
sekarang soedahlah didjalankan, Bahagian kedoea dari Grond wet itoe, hendak 
mengadakan federasi antara provincie2 jg berazas demokrasi terbatas itoe de 
ngan daerah daerah India jang diperintah oleh radja radja India dengan tjara 
autokratis, diperin tah oleh radja radja dengan tjara sewenang wenang dan 
zonder demokrasi biarpoen sedikit sadja Maka federasi itoe haroes 
membangoenkan sematjam perwaki lan rakjat. Bahagian Grondwet ini, beloem 
didjalankan. Maka Congress Party melawan itoe sekoeat koeat nja, ,Boekan 
sadja Congres Party melawan federasi itoe" kata Neh ru bahkan lain2 golongan 
djoega mendjalankan oposisi jang he bat. Djika seandainja bahagian Grond wat 
itoe didjalankan dengan menjia siakan sadja tjita2 bangsa India, maka conflict 
jang besar sekali tidak akan dapat dihindar kan. 


Kami tidak menolak se gala matjam federasie, tetapi kami menolak federatie jg 
memberi koeasa besar kepada radja2 je autokratis sehingga mereka bisa 
mengoeasai provincie provincie jang demokratis. Tidak ada orang diantara kami 
jg hendak mengadakan con flict tentang hal hal jang tidak besar pengertiannja. 
Tetapi atoeran atoeran tentang autonomie provincie provincie jg mengandoeng 
pikiran pikiran jg membantah satoe sama lain jinnerlijke tegenspraken, telah 
beroelang oelang membawa kami ketepi djoerang conflict. Kerapkali hal itoe 
tidak tim boei keloear, karena tidak ada orang diantara kami hendak berdjoang 
oentoek hal hal jang di pandang nomer doea sadja. Koeasa Congres Partij telah 
bertambah tambah banjak dalam tahoen jang achir, dan djika ada conflict maka 
ia akan dapat bertindak dengan lebih banjak berhasil dari doeloe. Tambahan 
lagi, pemerintah Inggeris hendak menghindarkan timboel conflict. Itoe memberi 
kekoeatan besar kepada kami. Kami bilang dengan teroes terang, bahwa 
federasi jg dikehendaki dalam Grondwet, mesti ditarik kembali sedang hal itoe 
tidak boleh dibiarkan sadja sampai selama lamanja Soedah itoe, kita tanja pada 
Neh ru, bagaimana pikirannja tentang pemboeangan bom diatas bangsa bangsa 
jang berdiam dibatasan barat laoet India, pemboeangan bom jang diseboet 
humaan, Sete lah kita ketengahkan hal ini Ian tas moeloet Nehru memperlihat 
kan garis garis jang pahit Baroe beberapa boelan lewat ja mengoendjoengi 
daerah itoe, Maksoed pemboeangan bom selaloe sama membinasa Soedah 
tentoe bombardement itoe diser tai dengan kematian. Pemboea ngan bom 
diatas kota Barcelona tidak sesoeai dengan kemanoesia an Pembangoenan bom 
diatas seboeah desa boemipoetera dalam azasnja sama tidak sesoeai de ngan 
kemanoesiaan. Tambahan lagi itoe bodoh sekali. Itoe tidak membawa pembere 
san melainkan hanja mengada kan perasaan dendam dalam hati rakjat Politik 
pemerintah Ing gris dalam daerah barat laoet batasan India mesti diseboet 
woeoeng belaka Politik itoe tidak membawa dan tidak dapat membawa damai, 
politik itoe patoet dihentikan 


Pandit Jawaharlal Nehru akan tinggal hingga tengah boelan Ju li di Londen 
kemoediannja ia hendak mengoendjoengi lain lain negeri Eropa Austerdam, Juli 
1938 


Indragiri Nasib bangsa kita jang soeka mentjatji bangsanja sendiri Pada pekan jg 
laloe ketika kita berada didalam seboeah motorvaarting hendak pergi ke Sapat 
kita doedoek kebelakang ketika motor terseboet hendak berangkat masoek 
poela kedalam motor itoe seorang toean bangsa asing jg hendak pergi ke Sapat 
djoega, Toean bangsa asing itoe berkenalan baik dengan salah seorang bangsa 
Indonesia, orang mana doedoek djoega dibelakang didalam motor itoe. Setjara 
seorang jg telah berkenalan terdja dilah waktoe itoe tegoer menegoer antara 
toean bangsa asing itoe dengan orang Indonesia ta 


dapan bangsa asing, seolah olah ia menoendjoekan kerendahan boedi dari 
pi'ilnja, pada hal ia djoega seorang melajoe jang berbahasa dan berbangsa 
Melajoe berkoelit soeda matang, Critiek ini tentoe sadja dibela kang hari bagi 
orang jang tidak ada dberpengalaman seperti ia, barang tentoelah ia mengata 
Critiek ini tidak ada harganja dikeloearkan oleh toekang Critiek jang tidak 
berketentoean, Bagi orang orang jang pan djang pengalamannja, Critiek ini 
dipandangnja Critiek jang sehat oentoek penginsjafkan bangsanja jang tak 
pandal bergaoel dan menghargakan bangsa itoe. Seandenja orang gentelmen 
itoe seorang bangsa Melajoe kepala bangsa, pembesar dari satoe satoe daerah, 
maoepoen kepala dari sesoeatoe peroesahaan insjaflah kiranja mereka 
menerima Critiek ini dan akan merobah sipat sipatnja tjerabo pada masa jang 
lampau soepaja namanja lebih haroen dan dirinja lebih dihor mati oleh 
bangsanja, Tjoekoep lah, 


di. Toean bangsa asing jg sopan itoe menanjakan dari hal motor kepada orang 
Indonesier itoe, karena orang Indonesia itoe dike nal oleh toean bangsa asing 
itoe selama ini mendjadi kaoem boeroeh pada salah satoe motorvaar ting. Oleh 
orang Indonesia itoe pertanjaan2 toean bangsa asing itoe karena mengenai 
djoega akan pekerdjaannja, didjawabnja segala pertanjaan itoe dengan 
pendjawaban, „Motor empai saja bekerdja itoe roesak lapisnja dan sekarang 
tengah diperbaiki" Baroesan sadja habis perkata an terseboet keloear dari 
moeloet orang Indonesia itoe, seorang bangsa Indonesia jg gentel men jg 
doedoek berdekatan dg toean bangsa asing itoe, sebagai kilat mengeloearkan 
perkataan poela katanja, ,,Kalau motor soedah djatoeh ketangan si Melajoe tak 
akan selamat lagi". Bangsa Indonesia jang doeloean sewak toe mendengar 
perkataan jg dji toe dari bangsanja itoe, ia mintak soepaja dioelangi kata kata 
itoe sekali lagi. la Ind. gentel gentelmen itoe mendjawab kembali dengan kata2 
„Lah tarang toe" Kata2 ini soedah tentoe oedjoednja bahwa orang Melajoe itoe 
bodoh dan tidak bisa memegang sesoeatoe peroesahaan seperti bangsa bang sa 
asing ipen Kita perhatikan akan roepa toean bangsa asing itb. doeloean roepa 
toean itoe berobah sedikit jg didalam hatinja tentoe soedah berkata beginilah 
rendah boedi nja orang Melajoe gentelmen merendahkan bangsanja dimoeka 
ramai dan dimoeka bangsa asing Kita djoega ketika itoe taadjoeb dan insjaf 
memikirkan, tidak semoea bangsa kita jang gaja dan terpeladjar itoe pandai 
mehargakan kehormatan bangsa nja. Kebangsaannja ia tjatji dan 


SOLOK Perdamaian oeang mesdjid. Berhoeboeng dengan oeang wakaf mesdjid 
di Panjakalan jang beloem habis2nja itoe kita chabarkan lagi bahwa si Ajang 
memegang oeang sebagai terseboet dalam Perki berlaloe, telah memoelangkan 
katjio itoe kepada wd KN, tetapi beliau tiada teri ma lagi, lantas terdjadi perseli 
sihan antara kedoeanja. Achirnja si Amengadoekan ke pada jang berwadjib di 
Solok. Apa pengadoean itoe diterima atau tidak, kita' ta dapat ketera ngan pasti. 
Tjoema pada hari Kemis 13 Aug. kita dengar chabar bahwa Ninik mamak di 
Panjakalan akan berapat dibalai adat boeat memperdamaikan antara si A 
dengan wd KN. Kerapatan mana akan di moleai oleh onderdistrictshoofd di Solok, 
Sebetoelnja poela pada hari terseboet, kerapatan itoe dilan soengkan. Lebih 
dahoeloe beliau onder districtshoofd membitjarakan poengoetan belasting jang 
berketing galan, Ninik mamak berdjandji dalam 2 hari djika ta' berhasil boleh 
djadi akan ditjita. Kemoedian beliau memoetari pembitjaraan kepada 
peroemahan balai, sesoedah itoe kepada djabatan kepala negeri di Panjaka lan 
kepada siapakah patoet dise rahkan, Kerapatan dan penghoeloe penghoeloe, 
manti dan malin malin adat, beliau soeroeh mengemoekakan siapa jang disoekai 
bersama, biarpoen dengan djandji 8 hari, Disini beliau menerangkan bah wa jang 
moengkin mendjadi KN. di Panjakalan si Moenap gilo, sam ia hinakan dimoeka 
ramai dihapai behau melajangkan perkata 


Pemilihan Gemeenteraad 


Kemaren telah dilakoekan pengoendian wakil wakil Indone siers boeat dewan 
Gemeenteraad disini. Bila kita melihat akan keada an kemaren, dimana gedong 
gemeente sesoenggoehnja dihoedja ni bahan di bestormen oleh kaoem pemilih, 
seakan akan kedatangan dari kaoem kiezers itoe menoendjoekkan sebagimana 
ki ta selaloe menjatakan dan mengemoekakan, bahwa „angin baroe" telah 
bertioep dalam kalangan kaoem kiezers oentoek memilih wakil wakil jang 
sebenar benar nja wakil rakjat, jang akan membela dan mempertahankan 
kepentingan golongan rakjat jg berada ditengah tengahnja chalajak gemeente 
Padang ini. Kaoem kiezers sama sama bersoemangat datang kekantor oen toek 
memberikan soearanja pada djago djagonja masing2 Sama sama 
mempergoenakan haknja setjara semoestinja, hak jg diberikan sebagi tertoelis 
da lam ,,burgerrecht" Gedong gemeente itoe, t dak sadja dihoedjani oleh kaoem 
kiezers sadja, melahan djoega oleh golongan pendoedoek biasa jg tidak 
stemgerechtigd, jg beloem mendapat hak burgerrecht, seakan akan nasibnja 
djelata itoe. Sesoenggoehnja kita sendiri, meskipoen bagimananja, akan tetapi 
boeat persoon kita sendiri, tidak lain tidak boekan hanja dapat menjatakan 
kegirangan kita sendiri, tersebab melihat bahwa rakjat bangsa sendiri te lah 
sama sama mempergoenakan haknja jg selaloe kita mengan djoerkan hak mana 
tidak mesti diloepakan sekiranja hendak memperbaiki masjarakat sendiri, bah 
wa rakjat kita Indonesier oemoem, kiezers gemeente Padang choe soes 
menjoepkaa angin politiek keinsjafan dan kesedaran. an jang koerang enak 
didengar terhadap kepada salah seorang penghoeloe dengan memanggit kan „si 
bersisoengoet pandjang" sadja. Atas perkataan jang terseboet itoe, penghoeloe 
penghoeloe, roepanja merasa takoet, lantas ting gal diam Tetapi perkataan 
bersesoengoet pandjang itoe telah mendjadi perasaan oleh seorang jang sama 
hadir jang ta' goena kita seboet namanja disini, lantaran mana orang tadi djadi 


mengeloearkan perasaannja terhadap beliau, soepaja perkataan ,,sisoengoet pan 
djang" itoe djangan beliau oetjapkan lagi karena djanggal pada perasaan. 
Achirnja terdjadilah jang ta' disangkaz2dan orang jg terseboet. dioesir dari 
kerapan. Kemoedian baroe baroe ini kita tanja pada nja dan orang itoe 
menerangkan bahwa dianja tiada merasa ten tang pengoesirannja, tetapi sekira 
nja jg menjoeroeh perginja itoe boekan saudaranja sendiri tiada lah ia akan 
maoe pergi begitoe. 


Kesimpoelan daripada itoe ti dak lain, bahwa kita bersama sama menoentoet 
akan perbaikan nasib, teroetama sekali menoentoet akan pembelaan dan perta 
hanan nasib dari rakjat kita jang sebenarnja boetoeh akan pembelaan terseboet, 
jang berkenaan dengan pelbagai2 peratoeran peratoeran gemeente jang 
moengkin menjempitkan serta memberatkan mereka itoe. Psyche pemilihan 
kemaren djaoeh lebih berlain dari jang soedah soedah. Soemangat kiezers 
oemoem sama berkobar kobar, seakan akan sebagai tegenwicht dari jang telah 
laloe. Keroegian jang dirasakan selama ini, keoentoengan jang tidak diperoleh 
sebagaimana harapan, membangoenkan serta mengiatkan kaoem kiezers 
oemoem disini boeat datang kekantor gemeente memadjoekan soearanja. Kira 
kira 763 kiezers jang da tang mempergoenakan haknja da ri 1532 klezers, 
dengan perkataan lain 50 pCt. dari djoemlah oemoemnja kiezers. Walaupoen 
beloem sebagaima na jang dikehendaki, meskipoen beloem semoeanja 
menoeroeti djalan hak jang semoestinja, en tah poela sebahgian oleh karena 
oedzoer jang penting, pekerdjaan dan lain lainnja, akan tetapi djoemlah jang 
datang kemaren ke stemkantoor boleh dikatakan memoeaskan, Terlebih lagi bila 
dibanding kan dengan keadaan keadaan jang liwat maka pemilihan kemaren itoe 
haroes diakoei bahwa angin kesedaran dan keinsjafan jang menioep oemoemnja 
kiezers datang ke stemkantoor kemaren itoe. 


Seperginja orang terseboet jgoeroel beliau londerdistrictshoofd poen berangkat 
poela ke Solok, sedang perkara wakaf mesdjid hanja akan diremboek sadja oleh 
Ninik Mamak. Kerapatan diteroeskan djoega dari hal pangganti oeang mes djid. 
Ringkasnja kerapatan terseboet ialah si A akan berdamai dengan wd. Kepala 
Negeri mengganti oeang jang telah pasti di gelapkan itoe, akan dibajar berdoea 
atau bagaimana dan betapa poetoesan perdamaian itoe akan dibitjarakan pada 
Reboe dimoeka. Sekarang tinggal lagi pertanja jan sebahagian anak negeri, apa 
kah penggelapan oeang itoe, tiada akan ditjampoeri oleh jang berwadjib di 
Solok? Karena dji ka dibiarkan sadja boleh djadi nanti mendjadi teladan oleh 
pengoeroes pengoeroes Mesdjid di belakang hari dan kepertjajaan anak negeri 
djangan roesak. Moesang Djantang 


Kita pertjaja dan jakin, bah wa perdjoangan jang dilakoekan kemaren oleh 
kaoem kiezers itoe hanja berdasar soepaja mentjaboet kelalaian dan kekilafan jg 
soedah soedah, jang istimewa oleh karena kelalain dan kesila pan sendiri haroes 
mengan doeng kosekwensi serta resico dari pada perboeatan sendiri poela. 
Seteroesnja akibat terseboet hanja tidak seorang seorang jg memikoelnja, 
melainkan pendoedoek Indonesier oemoem gemeente. Kita harap akan kaoem 


kiezers oemoemnja tetap akan bergiat dan sedar bila tiap2 wak toe pemilihan 
itoe soepaja sa ma sama mempergoenakan hak kita itoe goenanja perbaikan 
nasib bersama2. Tersingkir dari segala roepa tjorak dan warna pemilihan kita 
pertjaja dan jakin bahwa melihat akan kegiatan kaoem kiezers oemoem jang 
datang memi lih djago djagonja masing masing jang senantiasa dianggap 
sanggoep dan memoeaskan kelik boeat mempertahankan serta membela 
kepentingan dan nasib rakjat djelata oemoem itoe jang sangat memboetoehi 
akan pembelaan dan pertahanan, kita hanja dapat menoendjoekkan kegirangan, 
bahwa hanja dapat kita menarik kesimpoelan keinsjaf jan dan bewustzijn dan 
kepentingan politiek dan berpolitiek meskipoen jang lokaal dan terbatas sebagi 
gemeemte politiek itoe. Madjoe teroes. Lebih djaoeh tentang kepoetoesan dari 
verkezing itoe, ada kita moeatkan dalam roeang an kabar kota besok. 


PELABOEHAN BELAWAN Sebagai diketahoei, ada dimak soed oentoek 
memperbaiki pelaboehan Belawan, jang dibahagi an pinggirnja kian lama kian 
bertambah dangkal. Hal ini adalah disebabkan oleh soengai Belawan, jang 
sebeloem meloeas di moeara dimana pelaboehan Belawan dibangoenkan 
berkelok sehingga aliraran soengai itoe keras dihadapan baha gian kapal 
berlaboeh sementara dipelaboehan sendiri tidak ada didapati aliran air. 
Disebabkan ini poelalah baha gian dimana air itoe tenang mendangkal 
berhoeboeng dengan loempoer jang dibawa ketempat itoe tidak dapat mengalir 
teroes Oentoek mengadakan perobahan waterloopkundig Laborato rium di 
Bandoeng telah mempeladjari mak oed jg mengenai perbaikan pelaboehan itoe 
Perobahan jang akan diadakan adalah memperbaiki aliran sam pai Belawan 
sehingga air jang tenang dimoeka pelaboehan dapat mengalir kembali Menanja 
pada kepala water loopkundig Laboratorium tentang keadaan penjelidikan ini, 
Java bede mendapat kabar bahwa ada timboel kesoekaran kesoekaran dan 
ternjata djoega bahwa oekoe 


ran oekoeran jang disangka itoe terlaloe ketjil Sekarang orang sedang berich tiar 
mentjahari djatan djalan jg lain jang menoedjoe pada perbaikoeboerkan G. 
Padang kan terseboet Bagaimana tjara perbaikan jg lain itoe beloem diketahoei 
dan kelak akan dikabarkan MENINGGAL SETELAH DI SOENTIK. Kabar lebih 
djaoeh. Tentang injectie jang membawa maoet itoe, dimana seorang gadis 
Indonesier jang masih beroesia lima tahoen telah menghemboeskan nafas jang 
penghabisan dalam roemah sakit Landschap di Siantar, dapat dikabarkan lebih 
djaoeh sebagai berikoet. Dr. Fernandes, residentiearts telah melakoekan 
penjelidikan terhadap kematian gadis jang malang itoe, dengan dihadiri toean 
Dr, Bosma, wakil inspecteur OVG. Dari penjelidikan ini dapat di ketahoei bahwa 
obat jang telah diberikan oleh toean dr Hamnah, sebenarnja obat oentoek 
melawan penjakit dysentrie. Sete roesnja dari penjelidikan itoe dapat diketahoei 
djoega bahwa obat soentikan itoe diberikan tidak banjak obat soentik itoe di 
keloearkan oleh fabriek jang terkenal dan obat soentik itoe ada lah obat jang 
sebenarnja mest diberikan. Sekarang tinggallah kesimpoe lan bahwa anak gadis 
itoe telah meninggal doenia disebabkan mempoenjai kekoeatan oentoek 
menahan pekerdjaan obat soentik terseboet dalam toeboehnja. Toean dr 
Hamzah, jang terle bih terkenal dengan nama djoe loekannja „bapak Hamzah", 
jang telah memberikan soentikan itoe menoeroet pemeriksaan wetenschap, 


sekali2 tidak bersalah. Berhoeboeng dengan ini djoe ga dikabarkan, bahwa 
Justitie tidak akan toeroen tangan dalam perkara ini. IPAt KOTA 


MUTATIE Kepada Lantawa gelar Pado Radjo, gewezen politie agent 1ste klasse bij 
de Algemeene Politie te Padang Pandjang, moelai 1 Augustus 1938 boeat wak 
toe 1 tahoen 6 boelan, diber onderstand nnalilahi Mainna laihi Tanjioen Kemaren 
doeloe karena kekoerangan tempat, ini hari dimoeat kan) telah terdjadi 
kedoekaan di atas roemah familie dari toean Kaharoedin glar Marah Boeng soe, 
employe dari Internationaal di Handelskade disini, dimana toean Kaharoedin 
telah menoetoep mata boeat selama lama nja. Jang membawak maoet beliau toe 
adalah karena sakit jang 


soedah tiga boelan lamanja, Malamnja mait beliau dibawak keroemah orang 
toeanja di Ganting dan kemaren siang laloe di t Semasa toean Kaharoedin masih 
dalam berhajata terhitoeng salah seorang jang banjak mempoenjai pergaoelan di 
kota Padang jang tidak membedakan golongan, segalanja itoe berla koe dengan 
baik dan manis. Begitoepoen dizaman Sarikat Rakjat IPKI) di Padang, bersama 
sama dengan t, Magas jang te lah meninggal serta toean Wa hab machinis 
djoega soedah meninggal beliau memasoeki itoe pergerakan dan setelah berdiri 
nja sectie PKI toean Kaharoe din telah moelai measingkan di ri karena tak 
sanggoep melan djoetkan tjita pergerakan merah itoe. Kemoedian beliau 
mentjampoe ri dalam pergerakan sociaal meloe. Beliau pernah djoega 
memasoeki gerakan Partij Oemoem oentoek mengakan tabligh2 menen tang 
gerakan Ahmadijah, pernah djoega beliau mendjadi anggota oprichting 
Persatoean Moeslim Indonesia, sewaktoe pemboeba ran Persatoean Moerid 
Sumatra Thawalib di Boekit Tinggi, bersama dengan tet Pakih Hasjim HA Madjid 
dil, dapat mendir, kan P. M I, pernah beliam mendjadi Hoofdkwartier pandoe 
AlHilal, pernah memimpin Persatoean Amal dan mentjampoeri gerakan Sjiar 
Islam jg kemoedi an bernama Comite Keselamatan. Dalam gerakan onderwijs 
beli au adalah mendjadi pembangoen pertama dari pelantikan pergoeroean 
Kebangsaan Taman Siswa di Padang, jang sampai berhasil. Sampai pada waktoe 
beliau menoetoep mata, masih dalam memegang djabatan sebagai ang gota 
tjabang Taman Siswa Padang. Atas berpoelangnja beliau, ada rlah seolah olah 
soeatoe keroegi an dalam masjarakat oemoem, choesoesnja dalam gerakan 
amal. Selandjoetnja bagi teman dalam pergerakan seorang jang konsek wens 
dan tenang Kita doakan agar arwah beliau mendapat rahmat serta bimbing an 
Toehan hendaknja menoedjoe jaumalmahsjar, sementara fami lie beliau didalam 
bersabar dan dalam selamat hendaknja. Harta Allah kembali kepada Allah. 
BERITA POLITIE Perkelahian. A tinggal di Belakang Tangsi, kemaren soreh dekat 
padjak gadai di Tapi Bandar Berakang Tangsi, telah adoe boekoe ta ngan dengan 
seorang nama J tinggal di Alang Lawas, dimana A berada dipihak kalah jang 
beroleh bengkak2 dan matang-biroe Daiam perkelahian ini, A merasa 
bermoelanja tak bersalah, maka teroes ia rapportkan pada politie. Siapa poenja? 
S tinggal di Kampoeng Dobi 


telah menjerahkan kepada politie 1 saroeng batik, jang dapat di poengoet 
didjalan oemoem di Koeboeran Dagang, kemaren doeoe kira kira poekoel 9 siang 
J tinggal di Ampang, telah menjerahkan pada politie, 1 koepi ah hitam, 1 kertas 


waaler dan 1 sjaal, dimana tadi malam itoe barang dipoenget dimoeka pang 
goeng Orion Theater. 


Vendulocaal, De Leeuw Venduhouder: J.W.F. von Liebenstein Telf. 295. telang 
Malam Moelai djam 6.30 Pada hari Djoemahat 12 Aug 1938 Diroemahnja jg 
terhormat toean M. SOEJITNO Algemeen Ontvangen slands kas Oedjoeng Pandan 
straat 10 Dari perabot roemah toean terseboet jg terdjaga baik dan netjes Boleh 
datang lihat pada hari Kemis II Aug dari djam 5-8 malam 


Idem LELANG MALAM Moelai djam 6,30 Pada hari Senen 15 Aug. 1938 
Diroemahnja jg terhormat toean H.K.GRAY Werktuigkundig SSS Djatilaan No. 49 
Dari perabot roemah toean tsb. terdjaga baik dan netjes. Boleh datang lihat pada 
hari lelangan moelai djam 5 sore. Idem LELANG MALAM Moelai djam 6.30 Pada 
hari Djoemahat 19 Aug 1938 Diroemahnja jg terhormat toean P.L.D.NIEPCE 
Bedrijfsambtenaar PTT Damardwarsstraat 5. Dari perabot roemah toean tsb. jang 
terdjaga baik dan netjes. Boleh datang lihat pada hari Kemis 18 Aug dari djam 5- 
8 malam Idem LELANG MALAM Moelai djam 6.30 Pada hari Rebo 24 Augustus 
1938 Diroemahnja ig terhormat toean A,W, SNELL Gediplomeerd Duane 
Commies 1ste klasse Bergweg IEmmahaveni Dari perabot roemah toean ftsb, 
jang terdjaga baik dan netjes, Boleh datang lihat pada hari lelangan moelai djam 
5 sore, Idem LELANG MALAM Moelai djam 6,30 Pada hari Kemis 26 Aug. 1938 
Diroemahnja jg terhormat to an J.W. van BEURDEN Werktuigkundig K.P.M. 
Bentengweng 15, Dari perabot roemah toean tsb, jang terdjaga baik dan netjes, 
Boleh datang lihat pada hari lelangan moelai djam 5 sore, 


Soedah terbit 
Boekoe 
Soedah tertjipta 


Ringkasan Sedjarah Indonesia 


Disoesoen oleh: ZAI NOEDDIN SALEH dan ANWAR DUSKY Dipimpin oleh: Mohd. 
HOESIN ELIASileerkracht Islamic College Padang. Ditjetak diatas kertas haloes jg 
berkilat (kunstdrukpapier) Formaat boekoe 15X21 om serta dihiasi dengan 21 
gambar2 serta peta2 dan tjandi2 jang bagoes2. Halamannja lebih dari 115 
moeka jang berisi: le engambilan sedjarah koeno Indonesia. 2e Zaman Hindoe 
dan pertjampoeran dengan Hindoe, Zaman Islam bertebar di Indonesia deggan 
keradjaannja Masa bangsa Barat berkoeasa dari V.O.C Compagnie sampai ke 
Gouvernement djaan 3e Aliran baroe dalam sedjarah Indonesia hingga kini dil, 
Boeat menjempoernakan boekoe ini ditambah dengan Ringkasan edjarah Tanah 
Melajoe, esanlah dari sekarang boekoe jang menambah perpoestakaan 
Indonesia kita ini. Tambahan lagi boekoe Ringkasan Sedja tah ladonesia ini 
dibawah penilikan dikoreksi oleh Mr. Soetan Haroen 1 Rasgid. Harganja hanja 


f0,75+10 pCt. ongkos post. Pesanan diatoerpada: MOH HOESIN ELIAS leerkracht 
Islamic College Padang. 


Awas Awas Chabar perloe 
Ada 


Tentoe toean toean soedah tahoe bahasa saban hari ada satoe coupe jang 
terkenal baik perdjalanannja jaitoe berangkat dari Solok bufet batoe kira2 
poekoel 8 pagi Padang sebelah W. Apotheekt ., „ 3 sere Kalau toean2 dan 
rangkajo2 hendak menompang auto tentoe ta' kan loepa mentjari kita poenja 
merk. Pendjagaan chaufeurnja rapi dan boleh dipertjaja Menanti dengan hormat. 
BOEIN 


Bandaro Boengsoe 


Pemberi Tahoean Saja Hadji Diris gir. Malin Soetan, soekoe Tandjoeng, negeridan 
diam di Piai Paoeh V Onderdistrick Loeboek Begaloeng Padang, memberi 
tahoekan bahwa setoempaksa wah harta poesaka jang saja warisi dari iboe 
kandoeng saja tempatnja di Alai Paoeh V Onderdistrick Loeboek Begaloeng. 
Terdiri dari 43 piring besar ketjil, watas sepadannja. Timoer, dengan sawah saja 
jang tergadai kepada Chatib Raja, Barat, dengan tanah peroemahan poesaka 
saja djoeaga jg di tempati oleh orang banjak, Selatan, dengan Bandar kefjil 
antara sawah si Ma' Siam. Oetara, dengan djalan dari Paoeh V ke Limau Manis. 
Moelai dari tg 23 Juni 1938 saja tidak berhak mengoeasai dan hak saja memberi 
koeasa kepada orang lain mendjadi poetoes, atas sawah itoe, karena sawah itoe 
saja soedah gadaikan kepada V Kamariajacs, diam di Piai Paoeh V Selama dalam 
pedjandjian Dari saja Hadji Diris. 


Pemberi 
Tahoean 


Diberi tahoekan kepada bestuur2 dan pengoeroes2 sekolah jang menghendaki 
goeroe2 berdiploma H.I.K. Juitsluitend dapat beroeroeean dengan adres jang 
terseboet dibawah ini Informatie Bureau Paviljoen Bentengweg 5 For de Kock 


Boekhandkundig bureau dministraterinesso ee „Honeste Fort deKock PADANG 
Ngarai Weg no 2 Pasar Moedik 33. Tel. 395 Onderleiding van gedipl. Boekhouder 
Meoeroes boekoe2 dagang, penagihan pioetang d.I.I. dengan tarief 
menjenangkan. Rahsia dagang dipegang tegoeh Berheerder 


Ditambah dan diperbaiki djalannja Transport Autodienst 5 9 S. NARAS LOEBOEK 
BASOENG V.V VIA TIKOE SPECIAAL Membawa barang dan pas agiers Dienst 
berangkat di LoeboekBasoeng Poekoel 6 pagi. Masoek di Naras poekoel 8.20 
pagi dapat persamboengan dengan kereta api ke Padang dan Tanah Darat2 II 
Poekoel 1 siang. Masoek di Naras poekoel 4 petang dapat persamboengan 


dengan kereta api kePadang station dan Padang Pandjang. Dients berangkat di 
Naras. Poekoel 9 pagi sedatangnja kereta api dari Padang station dan Padang 
Pandjang-Masoek di Loeboek Basoeng poekoel 12 tengah hari 11 Poekoel 4,30 
setibanja kereta api dari Padang dan tanah darat masoek di Loeboek Basoeng 
poekoel 6,30 sadja Seanteronja auto dalam ini dienst ada auto baroe dan 
didjalankan oleh sopir jang tjakap serta boleh diper tjaja Diantara itoe waktoe 
ada poela dienst autn extra Datanglah pada segala stations S.S.S da stations 
auto dienst di S.W.K. boeat bepergian keistoe-dan meminta keterangan lebih 
panjang. Menoempanglah pada S.S.S,serta dienst auto berarti Hemat Tjepat dan 
sentosa. 


Hendak bepergian 


Beroeroesanlah dengan ,,Hoeboengan penoempang Autoe asar Moedik 33 dan 
pasar Goan Hoat pasar Djawa Padang Tel no. 95 dan 396 Agent dari Gouv 
autopost dients Dioeroes dengan tertip dan aman Menoenggoe dengan hormat 


De vlugge zeven Setjepat toedjoeh Keoentoengan Besar Bagi TiapPelantjongan 
Tjepat Selamat Moerah uto semoeanja model baroe, boleh berhoeboengan 
dengan APOOPELEPA De Eigenaar Sabirin dan ahaoeddin. 


N 


TABING 


asli 


alairoeng 


Saban hari REBO dan SAPTOE mengeloearkan tjorak2 baroe menoeroet zaman 
Tjeloepnja ditanggoeng tidak loentoer Persediaan besar hanja pada toko: 


BOEJOENG TAMIN Batipoeh - Padang Telegrams; ,,BOEJOENG TAMIN Tel no 161 


MG. Mohammad Yoosuf No. 58 Batipoeh - Padang. Telegrams: ,,MUNA YOOSUF 


Djangan loepa Koendjoengilah HOTEL MOESLIM Dan Restaurant Balai Baroe 
Kampoeng Tionghoa, FORT DE KOCK. Moelai 11 Maart 1938, diboeka filiaaldari 
Hotel Moeslim dan Restaurant Balai Baroe, bertempat dikampoeng Tionghoa di 
Fort de Kock. Publiek tidak akan ragoe lagi, sebabkita poenja Hotel dan 
Restaurant soedah terkenal lama di Padang, sebagai Restaurant jang satoe2nja 


bisa menjediakan berbagai makanan jang lazat dan minoeman jang njaman. 
Masakan dipimpin oleh koki jang soedah lama bekerdja dalam Restaurant besar, 
beserta pelajanan dilakoekan oleh kita poenja djoeroe pelajan jang terkenal 
radjin dan hormat. Dengan djalan ini kita akan memperkenalkan restaurant kita 
kepada PU BLIEK di Fort de Kock, dan menanti koendjoengan toean toean 
adanja. HORMAT BEHEERDER FILIAAL Hotel Moeslim dan Restaurant Balai Baroe. 
Padang dan Fortde Kock. 102 


KARAMARNAMAARRAARAARNAARRANAARS 


Soetan Sati MODERNE SCHOEN WINKEL TJAP SINGA No. 1 Vak 4 Gemeenteloods 
Tersedia bermatjam2 sepatoe slop lelaki dan perempoean toean2 dan njonja2 
Potongan menoeroet zaman Menanti dengan hormat 


Binoerasjid Djoeal segala roepa2 barang kramerijen badjoekaoes en besi 
keloearan Europa, Amerika, en Japan. PASAR BATIPOEH 16 HARGA BOLEH 
BERDAMAI 


Awas Mintaklah selaloe AIR DJAMOE ASMANI DRANK oentoek 
menambahkekoeatantoean toean. Orang jang biasa meminoem obat Asmani, 
Drank lama-lama seha tgagahgoembira Agenten Radjo Bongsoe B.K. Kamp. 
Baroe Padang. mporteur: D. M. Talib Alibi Klamboepenganten BELILAH BATIK 
SOLO dan PEKLONGAN SAROENG PADANG, GAROET Permadani, selimoet Wool 
Voile, Crepedechine, Georgette Renda Semarang Bedak dan minjak wangi Sedia 
Baby Talc. Keloear TOKO Indonesa 25 Padang tel 336 


»Noeroeljagin" Satoe2nja s.chabar Islam terbit 2Xseboelan memoeat artikel jg 
penting2 membela kepentingan Islam, Imemboeat soal djawab da lam agama. 
Saban keloear membawa Arabis Editie. Harga langganan f 2. 6 boelan Adres 
»NOEROELJAGIN" BATOE SANGKAR S.W.K. 


Adres jang soedah terkenal 


Berlanggananlah dengan dagblad: ,,A SE Antar dan Ata jang Berdiri dibelakang 
rakjat. Memoestartikel jang pentingz2 dan Aktueel 


Menjediakan bermatjam2 barang boeat keperloean toean2, njonja2 engkoe2 dan 
entjik2. Dan soedah mendapat kepertjajaan penoeh dari publiek. Meatoer 
barang2 jang model baroe, kwaliteit haloes dan kasar Harga diatoer 
menjenangkan Datanglah terlebih dahoeloe berbelandja pada ini Toko. Toko 
Padang Pasar Djawa No.5 Padang 


Instituut Harlond Soekandar PADANG HILLIGOO 11 Moelai dari sekarang 
menerima moerid2 pada Instituut terseboet di Hilligoo 11 setiap hari Poekoel 8— 
1 siang. dari poekoel 3—5 petang di Hilligoo 13 dan Alang Lawas 4. Moerid 
diterima oentoek: a. Lagere Shool dari klal sampai VII b. Schakelklas klas I, 
moerid2 ini sesoedah 1 tahoen sekoerang2nja doedoek di klas IV bahagian 


Lagereschool. C. VOORTGEZET LAGER ONDERWIJS. Dentoek klas 1 sampai klas II 
Voortgezet Lager Onderwijs ini telah mehasilkan moerid oentoek eindexamen 
MULO GOUVERNEMENT dengan baik leerplan sekolah oentoek Instituut ini sama 
dengan teerpelan dari sekolah H. I. S. dan Schakelschool dan Mulo 
Gouvernement. Goeroe jang berhoeboengan pada Instituut Harlond Soekandar 
ini Bekwaam dan bevoegd Kweekschool: Eindstudee Handelschool: Onderbouw 
v/d M.H.S. of Eindudstie Moerid2 perempoean diadjarkan handwerken. laki2 
handenarbeid Hormat PENGOEROES 


JAPAN Poesat perhatian doenia sekarang dan jang akan Segala mata seakan 
terpantjang kesana, Peladjarilah bahasa Japan, artinja bersedia oentoekdatang 
toeroet boeat masa depan. Beladjarlah dengan pertolongan KITAB PENOENTNE 
JAPAN—MELAJOE. Oleh Hiroshi Ueno, Journalist Satoe2nja boekoe boeat beladjar 
bahasa Japan, Practis ringkas, terang dan lekas dimengerti Satoe boekoe tebal, 
formaat sedang, koelit airmas Harga f 3. vrij Ongkos „penaboers Roeang 
penjiaran poestaka Indonesia Keramatplein 19 Batavia C Catalogis dikirim gratis 
pada jang minta 


AWAS PERHATIKAN 


Kita selamanja ada sedia baro tempoeroeng jang kwaliteit paling baik dan 
soedah dibersihkan betoel, terdjoeal dengan harga pantas, Kita soedah lama 
mendjadi leverancier langganan dari toean2, engkoe2 dan waroeng2 serta 
hotel2 dise kitar kota Fort de Kock hingga terkenal dan menda pat nama jang 
paling baik. Atoerlah pesanan pada kita, dan kita selamanja bersedia boeat antar 
dimana toean2 dan engkoe2 poenja tempat. Silakan berhoeboengan dengan kita 
Menanti dengan hormat LAMBAU gelar St MAKOEDOEN Aoer Tadjoengkang Fort 
de Kock 


Masoekkanlah anak2 toean kesekolah-sekolah: MOLE AMMEDAN Moelai sekarang 
menerima moerid. Pada tahoen ini akan diadakan sepecia boeat anak: 
Perempoean 


Instituut 


Goemanti Kampoeng Baroe PADANG Afdeeling Schakelschool H.I.S 
Standaardschool Seberang Padang Ingevolge het Besluit van den Directeur van 
Onderwijs en Eeredienst ddo 22 Januari 1935 No. 1659 A/ is vergunning 
verleend bedoeld in Art.12 van de Toezicht ordonnantie particu lier Onderwijs, 
Stb, 1932 No' 494 jo. Stb, 1932 No, 272 Menerima moerid boeat cursusjaar 
1938/1939 moelai tg 1 Juli di Gedong Goemanti-Instituut waktoe hari kerdja. 
Boeat moerid2 Standaardschool boleh djoega datang di Seberang Padang dari 
djam 1/2 delapan sampai poekoel 1, Menoenggoe dengan hormat De Directeur 
Goleh persaksikan sendiri Kalau enkoe enkoe atau toean toean ada 
mengoendjoengi kota Solok datanglah minoem kepada tempat jang terkenal 


Buffet baroe Solok Disana ada tersedia bermatjam2 minoeman dan makanan 
jang enak dan sedap. Menanti dengan hormat, 


Taman 
Instituut 


Belakang Olo 12. PADANG Moelai dari sekarang menerima moerid baroe, boeat 
Cursus 1938/1939 tiap-tiap hari digedoeng sekolah Belakang Olo No. 12 Pagi dari 
poekoel 8-1 Petang ,, poekoel 4-6 Peladjaran sama dengan H.I.S. dan 
Schakelschool Diterima moerid dari kelas 1 sampai kelas 7 Boeat schakel klas 
diterima moerid2 jang tam matdari Volkschool dan kelas 4 dari Vervolgschool 
Boeat moerid2 perempoean diadjarkan handwer ken sedangkan moerid laki2 
handenarbeid. 


DOSOSOSOSOGOOG E 
Pindah Tempat 


Administratiekantoer ,,Centrum Moelai 16 Juli 1938 Schoolstraat 8 t/o Toko 
Walter Telefoon tetap No, 277 Belastingzaken Administratie Assuranties 
Bijkantoor Benkoelen: DAHAR AZIS Adres: Marlbrough No, 87 Directeur 
OOSOSOSOSOSOOSSOSGEE COE 


»Koeboeng Institutit SOLOK. Menerima moerid oentoek tahoen adjaran 1938/ 
1938 pada bahagian peladjarannja bersamaan dengan: PRODEL Dan 
OUHAALLOCHOOL Het Bestuur 


ARBA'A 10 AUGUSTUS 1938 


DAGBLAD LEMBAR KEDOEA 34 orantal aan Alla Pleidoot kepentingan export 
ISamboengan kemaren 


Djika ia bertanja kepada diri nja sendiri bagaimana dan dari mana oeang 
didapatnja akan membajar sekalian itoe dan tjara bagaimana poela didapat 
orang jang tjakap tjakap mengerdjakan itoe karena disini orang dalam pikirannja 
dan mengandjoerkan soepaja diadakan pindjaman jang besar diloear negeri dan 
lagi poela soepaja orang orang jang tjakap tjakap itoe diminta oentoek 
sementara bekerdja disini, sampai tjoekoep dididik orang jang lain disini. Toean 
Voorzitter, Pemerintah tidak perloe lagi menoendjoek kan dengan pandjang lebar 
ba gaimana pentingnja export itoe. Export itoe tidak sadja mendatangkan 
bahagian pendapatan rakjat jang sangat penting, teta ia djoega dasar 


keoeangan Hindia, dasar hasil Negeri dan lagi dasar crediet negeri ini. Bagai 
manakah sangka anggota jg terhormat itoe, djika export itoe diabaikan, akan 
memindjam oeang jang bermilioen milioen itoe jang perloe oentoek rantjangan 
nja itoe pada hal oeangan jang sebanjak itoe pada moelanja tidak akan 
mendarangkan basi Bagaimanakah sangaa anggota jang terhormat itoe akan 
mendjaga soepaja djangan hilang kekoeatan orang memoeli hasil paberiknja 
jang mahal itoe dan jang barangkali djoega djelek pada moelanja, djika pokok 
akan mendapat oeang hendak diabat kannja atau djika perloe hendak 
dihabiskannja? Bagi kaoem boeroeh apakah hasilnja disangkanja, djika gadji 
mereka itoe hendak dinaikkannja dalam hal hasil export toeroen atau koerang, 
sedang di dalam keadaan jang demikian itoe, keperloean hidoepnja jang perloe 
perloe, baik makanan atau hasi keradjadjinan hendak dipermahal kannja atau 
haroes dipermahal nja. Dan achirnja mata pentjaha rian apakah jang ada 
padanja dengan segera oentoek bangsanja m jg beratoes ratoes itoe jang akan 
hilang pendapatan jang sekarang ini oleh export jg dikoerangi de ngan tjepat 
itoe. Mari saja kembali lagi, membitjarakan perkara jang njata. Saja moelai 
mendjawab anggota jang sebanjak itoe jang soedah menjatakan setoedjoe 
dengan dasar politik Pemerintah tentang hal ekonomi. Soedah semestinja 
pekerdjaan Pemerintah itoe pada pendapat setengah anggota terlaloe tjepat dan 
pada pendapat setengah anggota lagi terlaloe lambat. Tetapi nanti akan saja 
beri oeraik an jang lebih loeas tentang tin dakan, maksoed dan hasil peker 


djaan Pemerintah, moedah moedahan depatlah saja kiranja menimboelkan 
kejakinan, bahwa pemerintah telah bekerdja sedapat dapatnja, bahwa 
pemerintah selamanja bersedia oentoek memperhatikan baik tidaknja tinda 
kannja dan bersedia poela oen toek memperbaiki esalahannja selamanja 
bersedia poela oentoek mengoebah atoeran itoe soepaja sesoeai dengan 
keadaan interna sional dan keadaan didalam negeri. epada toean toean Doeve, 
Kasimo dan Kartowisastro hen dak seja katakan, bahwa selaloe lebih baik 
djangan dahoeloe memboeang jang soedah ada dita ngan kita, karena 
mengharap akan mendapat lebih banjak lagi. Baik jang ada kita pegang dan 
dengan tangan jg lain kita oesahakan menangkap jang lain poela. Soedah kerap 
kali dioeraikan dalam Dewan ini, bahwa dalam oesaha Perintah mengadakan 
sesoeatoe atoeran oentoek mendjaga export djangan moendoer atau oentoek 
memperbaiki harga export itoe, tidak sekali kali ia mengoetamakan sesoeatoe 
hasil atau sesoeatoe golongan. Setengah barang export dapat ditolong de ngan 
sesoeatoe atoeran interna sional, setengah poela dengan sesoeatoe atoeran 
oentoek mengatoer penghasilan barang jg tjoema berlakoe di negeri ini, sedang 
barang lain tiada dapat di beri pertolongan sematjam itoe. Hal sekalian itoe 
menilik da pat tidaknja barang itoe diatoer seperti djoega setengah peroesa 
haan industrie dapat dihoeboeng kan mendjadi kartel, sedang peroesahaan 
industrie lain tidak da pat diperboeat demikian. Restrictie (pembatasan) jang 
soedah didjalankan boekan sadja penting oentoek peroesahaan onderneming 
rajat Boemipoetera berkepentingan dengan karet 50 pCt dan dengan teh 20 pCt. 
Tetapi boekan restrictie ito 


sadja jang diadakan oentoek keperloean export negeri ini. Semoea hasil jang 
biasa dikirim keloear negeri selaloe diperhatikan kalau hendak mengadakan 


perdjandjian dagang, demikian poela selaloe diperhatikan, kalau hendak 
mengadakan penjelidikan tentang hasil export itoe lain dari pada itoe Commissie 
voor Han delsgewassen dan Pemerintah oemoem toeroet memperhatikannja. 
Hasil export jang koerang baik keadaannja sedapat dapatnja lebih dioetamakan. 
Oentoek mendjawab toean Mogot, bolehlah diberi keterangan, bahwa 
kopraselaloe djoega ditaroeh dalam daftar barang barang, jang dimin takan 
kepada berbagai bagai negeri, soepaja boleh dimasoekkan permintaan 
permintaan itoe telah berhasil djoega. Bahwa tentang ini tidak dapat diadakan 
atoeran jang berlakoe oentoek semoea negeri, soedah kerap kali dioeraikan 
dahoeloe. emoea barang jg bisa dikirim keloear negeri, demikian djoega barang 
penghasilan anak negeri selaloe djoega toeroet dipertoen djoekkan dalam 
seteleng seteleng Toean van Baalen dapat mendjadi saksi perkara itoe. Sekali 
annja itoe selaloe dioeroes de ngan hati2, baik dengan lang soeng dari negeri ini 
maoepoen oleh Kolonial Instituut. Oetjapan anggota terseboet, bahwa pada 
seteleng2 itoe ternjata koerang ichtiar oentoek mendjoeal dengan senang hati 
akan dipertimbangkan Pemerinta Pekerdjaan exportcentrale ham pir semata 
mata dan pekerdjaan koffiefonds setengahnja oentoek mengoeroes kepentingan 
anak negeri. Saja kira anggota soedah maloem hal itoe, meskipoen sete ngah 
anggota memandang perloe meloepakan hal itoe dan perkara jang lain2. Tikoe B 
Dewi toelis. Perobahan jg patoet dihargakan Semendjak kira kira 20 tahoen 
berselang kita dapat mentjatet perobahan perobahan jang membawa 
kemadjoean dan kebaikan goena rakjat dan negeri Tikoe Kira kira dalam tahoen 
1912 


Pengharapan Boelan toea berganti dengan boelan moeda. Berhoeboeng dengan 
itoe maka „Perantaraan Kita, mempoenjai pengharapan jang besar jang 
membahagia kan tidak sadja ,,Perki2 malahan djoega berbahagia boeat bangsa 
dan noesa sendiri. IOeh sebab itoe pada para langganan dari ,,Perki2 kita 
berpengharapan soepaja toean2 akan bersetia dengan Perki2 oentoek membajar 
nafkah dan oeang pelamboeknja. Pada para langganan Perki dalam kota 
bersedia lah dengan gembira kedatangan rekeninglooper Perkidan jang diloear 
kota soepaja akan mengirimkan oejang pelamboek itoe, Terima kasih 


negeri ini adalah dikemoedikan oleh seorang Toeankoe Laras, di masa itoe 
negeri ini boleh dika takan sangat moendoer sekali, djika dibandingkan dengan 
negeri negeri lain jg sama sama berkedoedoekan Laras di Minang kabau. 
Sekitaran Tikoe penoeh oleh hoetan beloekar jg hebat dan tanah padang jg 
loeas, jang tidak dioesahakan. Setelah kira kira setahoen atau doea tahoen 
sesoedah itoe, maka atas initiatiefnja pet A Spits Ijang sekarang telah mendjadi 
Gouverneur Provincie Sumatrap semasa beliau mengemoedikan o derafdeeling 
Loeboek Basoeng Manindjaur telah dapat merobah negeri Tikoe, teroetama 
dalam soal pertanian goen kemadjoean rakjat. Begitoepoen ternjata lagi da lam 
tilikan kita, semendjak e St. Oemar Dt Rangkajo Moelia mendjabat pangkat 
Kepala Negeri di Tikoe jaitoe semendjak kira kira boelan Agustus 1915, 
perobahan ekonomie rakjat semangkin bertambah madjoe jg mana oesaha 
oesaha itoe adalah poela disim pan oleh beberapa ambtenaren 8 Bjg telah silih 
berganti mendoedoeki onderafdeeling Manin djau hingga dewasa ini Kalau kita 
djalani sekitar negeri Tikoe, akan dapatlah kita mempersaksikan, bahwa hoetan 


beloekar dan padang2 jang da hoeloe itoe soedah ditjoekoer ha bis habisan 
hingga telah bertoe kar dengan sawah2 dan keboenkelapa jang mendjadi 
soember penghidoepan rakjat sampai kini. Djadi kehidoepan rakjat jang 
dahoeloenja 100 pCt menangkap ikan itoe, sekarang soedah petjah oleh 
perobahan kemadjoean rakjat hingga telah beralih kepada beberapa matjam 
peroesaha an seperti pertanian, pertoekang an dan lain lain. Oleh karena 
lapangan pertani an dinegeri Tikoe masih loeas, maka kira2 800 djiwa dari Pari 
aman jg berlindoeng dalam oela jat negeri Tikoe goena kepenti ngan hehidoepan 
mereka Soal kemadjoean n, Tikoe ti dak perloe kita koepas sampai pada 
bahagian jang ketjil2, tjoekoeplah djika kita bintjang menoeroei garis besarnja 
sadja Keamanan dan kesentosaan negeri Tikoe bolehlah mendjadi perbandingan 
bagi kita dan para pembatja jang mana keadaan itoe ialah oleh karena kebidjak 
sanaan Kepala Negeri Tikoe serta njinjik mamak jg bekerdja bersama sama 
dengan roekoen dan dama goena keselamatan dan kesedjahteraan rakjat. 
Memanglah e. St Oemar Dt. R Moelia Kepala Negeri Tikoe seoarang jang sangat 
bidjaksa na melakoekan kewadjibannja sebagai Kepala rakjat, hingga boeat 
menghargai djasa2 beliau itoe, pemerintah agoengpoen ti dak poela keloepaaan 
menghadiakan seboeah bintang, jang sekarang telah mendjadi hiasan dada 
beliau itoe 


. Japan dan „Java Bode . Keberatan Consul-Generaal Japan Soal peperangan 
antara Japan dan Tiongkok sekarang, roepanja dapat poela menimboelkan 
beberapa soal lainnja, poen di Indonesia, seperti kita batja dalam soerat kabar 
Java Bode jang terbit kemarin. Goena lebih terangnja, baiklah kita terdjemahkan 
sadja apa kata sk. terseboet koerang lebih demikian. „Consul Generaal Japan, 
moela pertama telah memadjoekan keberatannja kepada kantoor voor 
Aziatische Zaken, atas sikap Java Bode terhadap Japan, oempa ma soal jang 
mengenai pepeangan dengan Tiongkok itoe. Dengan ini kita tidak hendak 
menoendjoekkan sikap daripada orang orang Japan jang terkemoeka dan soerat 
soerat kabar Japan terhadap pada Nederland Kita dan rakjat Tikoe sama2 
berterima kasih poela atas djasa djasa beliau jang bergoena boeat keselamatan 
dan kesem poernaan kehidoepan rakjat da am masjarakat, moga moga tetaplah 
beliau itoe inejakoekan oesaha oesaha jang moelia itoe Gezondheid Negeri Tikoe 
letaknja adalah pada satoe tanah menandjoeng kelaoet, jang banjak djoega 
mempoenjai doesoen doesoen tetapi ditiap tiap doesoen doesoen itoe sangat 
banjak sekali mengandoeng bermatjam matjam bibit penjakit. Dahoeloe rakjat 
ditempat itoe masih pertjaja pada tahjoei tah joel menjebabkan mereka tidak 
soeka berobat kepada Dokter. Tetapi semendjak di vakoe telah diadakan 
poliekliniek: dan atas oesahanja engkoe Mantrie Verpleger Tikoe jang memang 
pandai bergaoel dan peramah, maka rakjat disana telah moelai sempathie 
kepada perawatan dan pengobatan setiara kedok toran, hingga sekarang setiap 
hari lebih lebih dihari pekan, penoeh sesak pendoedoek datang berobat kepada 
poliekliniek itoe. Menoeroet pikiran kita, alang kah baiknja djika dinegeri Tikoe 
diadakan poela Gonsultatie bureau dan Krkamverleging goena merawat 
perempoean perem poean hamil dan beranak, kare na sampai dewasa ini kaoem 
kaoem iboe jang bersalin selaloe masih dir wat oleh doekoen koekoen kampoeng 


jang kebanjakannja beloem mempoenjai pengertian benar dalam tjara merawat 
orang bersalin malah kebanjakan pekerdjaan mereka berdasarkan ketahjoelan 
belaka. Kita harap sadja soal ini akan mendjadi perhatianlah hendak nja oleh 
pehak jang berkewadji ban dalam negeri Tikoe, agar dari setingkat kesetingkat 
kemadjoean jang akan membawa keselamatan dan kesempoernaan negeri dan 
rakjat itoe dapat djoega ditjapai. 


dan kepentingan Nederland di Hindia batja Indonesial poen ter hadap 
kepoenjaan Holland di Hindia ini. Dalam pembitjaraan jang sematjam itoe 
patoetlah soeatoe bang sa ketjil berlakoe sopan menoeroet batasnja. Sebagai 
rakjai jang baik, maka dalam critiek senantiasa kita batasi, sebagai jang patoet 
di pandang memang pada tempat nja dan diidzinkan, oleh keadaan sebagai 
sekarang. Sambil bersikap tegap diatas pendirian kejakinan sendiri, poen 
senantiasa memperhatikan keadan keadaan kesoekaran kesoekaran daripada 
Pemerintah. Sementara itoe, sekarang Con sul Generaal Japan masin djoe ga 
memadjoekan keberatannja, maka kita akan menerangkan lebih djaoeh sebagai 
dibawah ini. Waktoe kita kembali dari verlof, maka pada tanggal 13 December jl., 
kita telah menerima sepoetjoek soerat dari wd. Con sul-generaal terseboet, 
toean Kotani, boenjinja begini. „Menghadap toean Zent graaff, Saja bersenang 
hati mendengar kabar, bahwa toean telah kembali lagi di Betawi, setelah toean 
dalam perdjalanan keloear negeri jang sekian lama, dan dengan penoeh hati saja 
mengharap, soepaja perhoeboengan baik antara kita, jang hingga hari ini 
berdjalan, kira nja dapat diteroeskan poela boeat masa iang akan datang. 
Disamping itoe, idzinkanlah saja boeat menjampaikan kepada toean, toelisan 
jang saja terima dari Pemerintah saja jaitoe berhoeboengan dengan berita jang 
termoeat dalam editie daripada soerat kabar tertanggal 27 November 1937 jg 
dipetik dari soerat soerat Straits, dan saja bermohon kepada toean dengan 
hormat, oentoek memoeatkan oetja pan ini kedalam soerat kabar toean. Lebih 
doeloe mengoetjap te rima kasih oentoek kemoerahan hati toean dalam hal ini, 
dan saja bertanja tangan dibawah ini sebagai tanda menghor mati. T. Kotani. wd 
Consul Generaal dari Japan. Kita telah mendjawab soerat itoe, sebagai dibawah 
ini. „Menghadap toean Kotani, Mendjawab soerat toean tertanggal 13 boelan ini, 
kiranja saja dapat menerangkan pendapatan saja. Toelisan jang toean kirim kan, 
telah dimoea, sebab toean berhak atas keadaan jang pemikian. Oleh sebab saja 
dengan toean, senantiasa dalam perhoeboengan baik maka saja berpendapatan, 
bahwa sesoeng goehnja kewadjiban sajalah, a kan mengoetjapkan dengan 
perasaan saja sendiri, sebagai teroes terang pada toean bahwa seorang 
pendoedoea sesoeatoe djadjahan Holland di Azia, jg merasa tertoesoek-hati 
disebah 


kan tindakan bangsa irakjat toean di China batja Tiong koki, dan terhadap 
kepenting jan kepentingan bangsa Barat jang ada disitoe Oleh sebab itoe, tak 
moeng kin rasanja, saja akan dapat lebih lama berhoeboengan de ngan 
Consulaat generaal Ja pan, atau sesoeatoepoen jang berhoeboeng dengannja. 
Saja menjatakan rasa terharoe saja, bahwa dangan tjara ini moesti mengambil 
selamat berpisah dengan toean sendiri Ipersoonlyk, dan dibawah ini saja 
bertanda tangan. Hoogachtend, Uw Dw. ,ZENTGRAAF"“ Hingga begitoe djaoeh 
kami tidak menjiarkan tentang soal ini, karena kami selama ini tak menghendaki 


sesoeatoe, jang wa laupoen dari djaoeh, dapat beroepa soeatoe hal jang 
menghendaki kabaikan. Sekarang kami berboeat demi kian, oentoek 
menoendjoekkan, dalam hal inilah moengin terta namnja rasa ketjiwa Consul 
generaal itoe. Pembesar ini haroes dengan ini bergirang hati, bahwa Java Bode 
tidak menghendaki perhoeboengan dengan Consulaatnja, poen tiap tiap adjakan 
tak akan ditoleh, dan keadaan demikian akan tetap, demikian, sebegitoe djaoeh 
hal itoe sesoeai dengan perasaan kita, dan kejakinan ki ta sendiri. Sekian 
toelisan jg kita batja, sekadar pemandangan soal soal disekitar kita. 


Feuilleiton Pembangoen. Azia 

Disoesoen oleh : ,,PERKIUS“ 

Vendulocaal, De Leeuw Venduhouder: J.W.F. von Liebenstein Telf. 295. 
Lerang malam 


Moelai djam 6.30 Pada hari Djoemahat 12 Aug 1938 Diroemahnja jg terhormat 
toean M. SOEJITNO Algemeen Ontvangen silands kas Oedjoeng Pandan straat 10 
Dari perabot roemah toean terseboet jg terdjaga baik dan netjes Boleh datang 
lihat pada hari Kemis II Aug dari djam 5-8 malam 


Idem LELANG MALAM Pada hari Rebo 10 Aug 1938 Diroemahnja jg terhormat 
toean F.J.G. MEYER Militair Apothekers Assisteni Hospitaalweg No, 24 Dari 
perabot roemah toean terseboet jang terdjaga baik, modern dan jang masi baroe 
lagi sebab beloem seberapa boelan terpakai Boleh datang lihat pada hari Selasa 
9 Aug. dari djam 5-8 malam 


Inilah jang dapat mendirikan soeatoe keradjaan jang paling lama sekali, dimana 
rakjat hidoep dengan roekoen dan aman. Selainnja dari padanja adalah seorang 
hortodox Hsun tzu seorang philosopher jang terkenal jang mementingkan 
civilisatie, meskipoen bertentangan dengan dasarnja jang pertama. Begitoe 
djoega Hideyoshi jang membentoek bangsa Japan walau poen bertentangan 
dengan kemaoean oemoem bangsa terseboet Sebagi kita oemmat Moeham mad 
moedah poela mentjari pengertian jang dapat mendirikan soeatoe keradjaan 
doenia ini, jg senentiasa tetap dan hidoep soeboer dalam dadanja pengikoet2 
cemoemnja Sebagi groep jang kedoea jai toe Conficius jang ethisch itoe, Mencius 
seorang politieke constitutionalist dan Gautama terkenal sebagi Boedha jang 
berar ti penerangan Selandjoetnja leider2 jang terkemoedian poen tetap 
menoeroe ti djalan2 jang soedah soedah hingga individualisme itoe tetap dapat 
disingkirkan jang mendjadi panggal pokok serta dasar soemangatnja bangsa 
Azia Pada achir ini dengan bertioep nja angin jang datang dari Barat, maka 
lahirlah beberapa pemoeka pemoeka dari Modern Azia Mereka mereka itoepoen 
mendapat dasar jang koeat jang tidak koerangnja dari jang lain lain Segala itoe 
dapat terboektikan oleh Mustapha Kemal Sun Yat Sen poen hidoep de ngan 
pragmatisme asing jang tidak moedah dikalahkan begitoe sadja Yamagata dan 
itoe jang membangoenkan Japan modern dapat mempersatoekan pikiran2 Keti 
moeran dan Barat. Mahatha Gandhi poen menoeroet edaran zaman, hingga 
dihoedjani oleh bermatjamz kritiek. Tetapi walaupoen begitoe, Mahatma Gandhi 


tidak melengah kan segala dasar2 Timoer jang iapoen mengamboengkan keda 
lam satoe ikatan antara Barat dan Timoer. Sekiranja kedoea benoea Ti moer dan 
Barat itoe melahirkan beberapa poetera jang dapat mengamboengkan Barat dan 
Timoer nistjaja akan hidoep poela civi lisatie jang baroe jang menoedjoe akan 


perdamaian doenia. Timoer dan Barat sama djoega dengan Spiritualisme dan 
Matreialisme. 


Ada samboengan 


